Allah Maha Mulia dan Jaya 

Allah maha Mulia.. Sembahan yang terpuji 

Langit beserta isinya dan bumi beserta isinya bertasbih kepada-Nya.. 

Siapa yang lebih mengenal Allah maka ia akan lebih takut pada-Nya. 

Malam dan apa yang diselimutinya, siang dan apa yang diteranginya, darat. 




